ANTARA 


PERPUSTAKAAN 


LAYANAN MEDIA MONITORING 
LKBN ANTARA 


Koran Tempo 
26 Oktober 2011 
Hal: B3 


KORANO TEMPO | B3 
RABU..26 OKTOBER 2011 


Laba PT 
Pembangunan 
Kuartal III 
2011 Naik 


JAKARTA — Badan usaha milik negara yang 
bergerak di sektor konstruksi, PT Pemba- 
ngunan Perumahan (Persero) Tbk, hingga 
kuartal ketiga tahun ini mencetak pening- 
katan.kinerja keuangan dibanding periode 
yang sama tahun sebelumnya. 

Laba tahun berjalan hingga September 
2011 mencapai Rp 60,95 miliar. “Mening- 
kat dibanding periode sama tahun lalu se- 
besar Rp 46,58 miliar,” kata Direktur Uta- 
ma PT Pembangunan Perumahan Bam- 
bang Tri Wibowo di Jakarta kemarin. 

Dalam laporan keuangan yang dirilis 
kemarin disebutkan, pendapatan usaha 
perseroan mencapai Rp 2,94 triliun, naik 
dibanding tahun sebelumnya Rp 2,26 trili- 
un. 

Setelah diperhitungkan dengan beban 
pokok penjualan dan laba kerja sama ope- 
rasi, laba kotor perseroan menjadi Rp 
358,2 miliar Angka ini naik dibanding ta- 
hun lalu yang sebesar Rp 247,62 miliar. 

Tahun ini beban usaha perseroan Rp 
96,03 miliar, sehingga laba menjadi Rp 
262,17 miliar. Jumlah ini meningkat di- 
banding tahun lalu, dengan beban usaha 
perseroan Rp 92,08 miliar, sehingga laba 
usaha menjadi Rp 155,53 miliar. 

Perseroan juga mencatat kenaikan aset 
pada kuartal ketiga tahun ini menjadi Rp 
5,86 triliun dibanding tahun lalu yang se- 
besar Rp 5,44 triliun. Berdasarkan data, 
aset lancar perseroan tahun ini Rp 5,59 tri- 
liun dan aset tidak lancar Rp 268,47 mili- 
ar. Sementara itu, aset lancar perseroan ta- 
hun lalu Rp 5,22 triliun dan aset tidak lan- 
car Rp 214,14 miliar. 

Jumlah liabilitas jangka pendek perse- 
roan pada kuartal ketiga tahun ini Rp 4,06 
triliun, liabilitas jangka panjang Rp 553,58 
miliar, dan ekuitas Rp 1,24 triliun. Semen- 
tara itu, liabilitas jangka pendek perseroan 
pada periode yang sama tahun sebelum- 
nya Rp 3,72 triliun, liabilitas jangka pan- 
jang Rp 453,12 miliar, dan ekuitas Rp 1,26 
triliun. 

@ EWANA DEWI | ERWINDA 


"DP 

bt 
phone 021 386 8155 
email : uluan@antara.co.id 


